Mau Kursus Coding di Surabaya? Flashcom Pilihan yang Paling Tepat! 
Kursus Coding Surabaya 

Berbicara mengenai coding bukan hanya sekedar kemampuan untuk 
memahami bahasa pemrograman, tetapi bisa melatih soft skills Anda 
yaitu kemampuan berfikir secara komputasi, secara kreatif dan secara 
logis. Kegiatan coding merupakan proses pengolahan kode dalam bentuk 
bahasa pemrograman yang dilakukan manusia untuk berkomunikasi 
dengan mesin komputer dalam memecahkan suatu permasalahan atau 
menyelesaikan tugas tertentu. Produk yang biasanya dihasilkan dari 
kegiatan coding yaitu suatu program aplikasi atau website. Talenta 
seorang programmer sangat dibutuhkan dalam dunia industri teknologi 
dan juga bisa mendapatkan prospek pekerjaan dengan gaji yang 
menggiurkan. Keterampilan coding yang dimiliki seorang programmer 
berpotensi menjadi Mobile Developer, Full-stack Engineer, Back-end 
Engineer, Front-end Engineer, Web Programmer bahkan Software 


Developer. 


Lalu apa saja tips untuk Anda yang ingin memiliki skill coding? 


e Memahami Konsep Coding 
Memahami konsep dasar coding adalah langkah awal yang harus Anda 
lakukan. Konsep tersebut meliputi variable, control structure, data 
structure, syntax dan tools. 
1. Variable di dalamnya terdapat angka ataupun nilai, lalu ada 
character string maupun memory address 
2. Control structure yaitu blok yang menganalisis variabel dan 
memilih arah yang akan dituju berdasarkan parameter yang 
diberikan 
3. Data structure merupakan cara tertentu untuk mengatur data 
dalam komputer sehingga dapat digunakan secara efektif 
4. Syntax adalah aturan yang mengontrol struktur simbol, tanda baca, 


dan kata-kata dari bahasa pemrograman. 


5. Tools merupakan serangkaian program komputer yang digunakan 


untuk membantu programmer terhadap program ataupun aplikasi 
yang sedang dirancang untuk memelihara, mendukung dan 


menjalankan debug. 


Pemilihan bahasa pemrograman 


Sebelum memilih bahasa pemrograman, terlebih dahulu anda tentukan 


tujuan dari coding karena tujuan coding tergantung dengan bahasa 


pemrograman yang Anda pilih. Merancang sebuah situs dan aplikasi 


permainan memiliki bahasa pemrograman yang berbeda. Kebanyakan 


bahasa pemrograman memiliki konsep dasar yang serupa sehingga 


mudah untuk Anda yang pemula untuk mempelajarinya. 


Memahami bahasa pemrograman dasar 

Anda harus mempelajari dan memahami bahasa pemrograman 
yang mendasar, antara lain HTML/CSS, JavaScript atau Phyton. 
Namun jika ingin mengembangkan situs, Anda harus mempelajari 
HTML dan CSS secara bersamaan karena keduanya digunakan 
bersamaan dalam bahasa pemrograman pembuatan situs. 

Selain itu, Anda juga dapat memulai belajar dengan pengenalan 
dan tutorial yang tersedia di Google ataupun Youtube. Bahkan 
Anda bisa belajar dalam sebuah forum diskusi mengenai belajar 


bahasa pemrograman. 


Ikuti Kursus Coding 

Saat ini begitu banyak tersedia kursus yang dilaksanakan secara 
offline maupun online. Anda bisa dengan mudah mempelajari 
coding karena tersedia teori dan praktik langsung mengenai materi 
yang dipelajari. Jika Anda terhalang karena jadwal yang tidak 
tentu, jangan khawatir! Flashcom Indonesia menyediakan kursus 
coding di Surabaya 100% praktik dan jadwal yang fleksibel serta 
dibimbing langsung oleh trainer profesional kami untuk membantu 


Anda menemukan skill baru dan peluang karir. Terkait informasi 


pendaftaran, Anda bisa menghubungi langsung layanan pelanggan 
kami melalui WhatsApp atau Hotline 0811-1500-8008 


